WikipediA 


Bahasa Ot Danum 


Bahasa Ot Danum adalah sebuah bahasa yang 
dipertuturkan di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Barat, Indonesia.^ 


Dialek 


Bahasa Ot Danum memiliki beberapa dialek, antara lain: 

■ Ot Bal awan 

■ Ot Banu’u 

■ Ot Murung 1 (Murung 1, Punan Ratah) 

■ Ot Olang 

■ OtTuhup 

■ Sarawai (Melawi) 

■ Dohoi 

■ Ulu Ai’ (Da’an) 

■ Sebaung 

■ Kadorih 

■ Kuhin 

Bahasa Ot Danum memiliki kesamaan leksikal 
(kemiripan bahasa) dengan Bahasa Siang (70%), Bahasa 
Kohin (65%), Bahasa Ngaju dialek Katingan (60%) dan 
Bahasa Ngaju (dialek utama, 50%). 


Referensi 

1. A Ethnologue - Ot Danum language (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=ot 

d) 

http://kecserawai.blogspot.co.id/2011/05/uud-danum.html 


Bahasa Ot Danum 

Dohoi, Malahoi, Uud Danum, Uut Danum 

Dituturkan di Indonesia 

Wilayah 

Sungai Bomeo bagian atas, 

Penutur 

area luas bagian selatan dari 
Pegunungan Schwaner, 

Sungai Mandai di Ulu Ai' 
dengan 7 desa. 

78.800 (SIL, 2007) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

ISO 639-1 

■ Melayu-Polinesia 

■ Barito Raya 

■ Barito Barat 

■ Utara 

■ Bahasa Ot Danum 

Kode bahasa 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

otd 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Ot_Danum&oldid=14372257" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.07. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























